SUATU HARI, 
IBU BERKATA 


KEPADAKU. 














IBU 
SEKARANG 
INGIN 
PENSIUN. 





IBU ADALAH ORANG YANG 
SANGAT PENYENDIRI. 
SELAMA HIDUPNYA IA 

MEMBUAT ANTING DENGAN 
TANGANNYA SENDIRI... 











KARENA ITU 
SKALA TOKONYA 
CUKUP KECIL, 
















SETENGAH DARI 
PENGUNJUNG TOKO IBU 
ADALAH PELANGGAN 
REGULER YANG SETIA 
DATANG SELAMA 
HAMPIR 20 TAHUN. 















































DENGAN TOKO 
YANG SEPERTI 





АРА AKU BISA 
MENJALANKANNYA 
TANPA IBU...? 












TIDAK HANYA 
MENYELESAIKAN 
SATU PASANG ANTING 
SEDERHANA SAJA, 


% 
2 
А 


» Br, 
И 
‚ 
2% 
4. 









AKU SAMA SEKALI 
TIDAK PUNYA IDE 
ANTING MACAM APA 
YANG INGIN KUBUAT... 


















DAN DIRIKU YANG 
MENYEDIHKAN INI... 
MENJADI TERTEKAN. 











LALU, AKU MENEMUKAN 
WANITA ITU DARI 
MAJALAH TANPA 

SENGAJA. 





Q 
















AKU LANGSUNG 
BERPIKIR INGIN 
MEMBUAT ANTING 
YANG COCOK 
UNTUKNYA. 


DENGAN PIKIRAN ITU, 
JANTUNGKU MULAI 
BERDEBAR-DEBAR 

PENUH SEMANGAT. 








DAN SEPERTI 
KERASUKAN, AKU 
LANGSUNG MULAI 

MEMBUAT ANTINGKU. 











BEBERAPA LAMA 
KEMUDIAN, AKU 
MEMPERLIHATKAN 
ANTING YANG SELESAI 
KEPADA IBUKU. 





























TERSENYUM 
DENGAN LEGA. 

















SETELAH ITU, AKU MEMBUNGKUS 
DENGAN INDAH ANTING 
TERSEBUT DAN MENGIRIMNYA 
KE WANITA YANG TELAH 
MENJADI INSPIRASIKU. 









ВЕВЕКАРА 
SAAT SETELAH 
ITU, 








SELAMAT 
DATA...! 


TANPA DISANGKA 

WANITA TERSEBUT 

DATANG KE TOKO 
SECARA LANGSUNG. 








DIA MEMINTAKU 
UNTUK MEMBUATKAN 
ANTING MILIKNYA 
SENDIRI, 








TANPA RAGU-RAGU 
AKU LANGSUNG 
MENERIMA 
PERMINTAANNYA. 














TERIMA 
KASIH TELAH 
MENERIMA 
PERMINTAAN 
SAYA.... 














SELAIN LUAR DAN 
DALAMNYA YANG ТЕМАН 
LEMBUT, ORANGNYA 
JUGA SANGAT CANTIK. 








DAN YANG НЕВАТМҮА 
KALAU MEMIKIRKAN 
WANITA ITU... 


AKU MERASA KEPALAKU 
SEPERTI DIPENUHI 
OLEH BERBAGAI MACAM 
INSPIRASI-INSPIRASI. 












SEPERTINYA 
KAMU 
SEMAKIN 


DENGAN 
BEGINI IBU BISA 
MEMPERCAYA- 

KAN TOKO 
KEPADAMU. 





AKU DAN DIA 
YANG SEUMURAN 
ITU PUN MENJADI 

TEMAN BAIK, 


MUSE DARI 
JIWAKU. 





LAMA-LAMA DIA 
BERKEMBANG MENJADI 
MODEL TERKENAL. 
NAMUN WALAU BANYAK 
DISPONSORI OLEH 
BENDA-BENDA MERK 
YANG MAHAL, 











DIA SELALU 
SETIA DENGAN 
ANTING BUATANKU. 




























BERKATNYA JUGA 
BANYAK TAWARAN DARI 
BERBAGAI TEMPAT YANG 
DATANG KEPADAKU... 











TERIMA KASIH 
ATAS TAWARANNYA 
TAPI SAYA HANYA 
INGIN KONSENTRASI 
DENGAN YANG 
SAYA LAKUKAN 
SEKARANG. 


TAPI AKU HANYA 
INGIN KONSENTRASI 
MEMBUAT ANTING 
UNTUK DIA. 














LALU SEIRING WAKTU 
BERLALU, SUATU 
HARIAKU DAN DIA... 

















KALAU 
KAMU TAK 
KEBERATAN... 














MAU 
MINUM TEH 
BERSAMA? 





WALAU SUDAH DI 
USIA SETENGAH BAYA, 
WANITA ITU TETAP 
TERLIHAT CANTIK. 












ТАР! 
SEPERTINYA 
SENSE-KU TIDAK 
SEPERTI DULU LAGI. 
TEHNYA ROOIBOS 
TIDAK APA-APA 
KAN? 


TENTU SAJA 
TIDAK 
APA-APA. 





















КАМИ MAU 
JALAN-JALAN? 
KE MANA? 
BERAPA 
LAMA? 








AKU 
BERPIKIR 
INGIN KE EROPA 
SELAMA 
SETENGAH 
TAHUN. 





WAH, PASTI 
MENYENANG- 
КАМ! 













SELAMA INI 
KAMU SELALU 
BEKERJA KERAS. 
MEMANG 
SAATNYA HARUS 
ISTIRAHAT 


MUNGKIN 
SELAMA 20 
TAHUN КЇТА 

BERTEMAN, INI 
PERTAMA KALINYA 


AKU MENYAMPAI- 
KANINI... 





HEE-EUN, 
BERKAT KAMU 
AKU BISA HIDUP 
DENGAN SELALU 
MERASA SEPERTI 
ORANG YANG 
SPESIAL. 


SUNGGUH... 
TERIMA KASIH 
BANYAK. 





SEHABIS 
MENYAMPAIKAN ITU 
SETENGAH TAHUN 
SETELAH DIA PERGI... 








AKU MENDENGAR 
KABAR DARI ANAKNYA 
KALAU DIA SUDAH 
MENINGGALKAN 
DUNIA INI. 















IBU BILANG... 

IA TIDAK INGIN 
MEMPERLIHATKAN | 

DIRINYA YANG 

SEDANG SAKIT 

KEPADA ANDA. 









TAPI SAYA 
PUNYA SATU 
PERMINTAAN.... 
















$АҮА 
PUNYA SATU 
PERMINTAAN.... 













UNTUK 
TERAKHIR 
KALINYA... 
TOLONG BUATKAN 
ANTING UNTUK 


TARUH DEBU 
IBU INI KE 
DALAMNYA...! 











MUNGKIN INI 
KISAH YANG SULIT 
DIMENGERTI, 








KEHENINGAN DESA YANG 
KEJATUHAN ES PERTAMA, 
LAUT KEBIRUAN YANG DALAM, 














TERKADANG BUAH DAN 
BUNGA KEMERAHAN YANG 
DIISI DI MANGKOK LOGAM 
KUNINGAN YANG BERAT.... 










TENTU BERKAT DIA 
SEGALA IDE-IDE YANG 
SEBELUMNYA TIDAK 
ADA MENJADI MUNCUL 
DI PIKIRANKU. 





PASTI ADALAH 
WANITA ITU, 













DAN BERKAT DIA 
SEMUA HASIL KARYAKU 
BISA LEBIH BERSINAR. 









...TERIMA 
KASIH KARENA 
KAMU SELALU 
MENUNJUKKAN 

KEINDAHANMU. 














SETELAH AKU 
MEMBUAT ANTING 
TERAKHIR UNTUKNYA... 











SELAMAT 
TINGGAL. 
MUSE-KU... 







AKU TIDAK PERNAH 
MEMBUAT 


ANTING LAGI. 





